Cara Menjaga Kecantikan Tasya 
Kamila 



Aku orangnya simpel, lebih suka yang alami. Selalu menjaga kebersihan 
kulit dengan menggunakan produk yang sesuai dengan jenis kulit dan 
membersihkan wajah setelah ber-make up 


Dream - Bagi seorang public figure tentu penampilan menjadi hal utama yang harus dijaga. 
Penampilan seluruh tubuh tidak bisa dipisahkan karena para public figure dituntut untuk 
tampil sempurna disetiap kesempatan. 

Itu pula yang dialami oleh artis cantik yang bernama lengkap Shafa Tasya Kamila . 

Kesibukan didunia selebritis membuat Tasya panggilan akrabnya dituntut untuk tampil 
cantik mulai dari segi fashion dan kecantikan seluruh tubuh. Namun menurut gadis yang 
kini berusia 22 tahun ini, cantik bukan sekedar dari penampilan luar saja tapi diikuti dari 
dalam. 

" Cantik itu bukan hanya secara fisik tapi dari dalam diri, lebih ke inner beauty yang 
ditampilkan dan pembawaan orang tersebut yang membuat seseorang terlihat cantik, 


meskipun perawatanj uga penting dilakukan," ujar Tasya Kamila ditemui dream.co.id di 
Kawasan Sudirman Jakarta Selatan. 

Untuk menjaga kecantikan gadis yang ingin melanjutkan sekolah S2 ke Amerika ini lebih 
memilih melakukan perawatan kecantikan sederhana dan alami. 

" Aku orangnya simpel, lebih suka yang alami. Selalu menjaga kebersihan kulit dengan 
menggunakan produk yang sesuai dengan jenis kulit dan membersihkan wajah setelah ber- 
make up," ungkap Tasya Kamila. 

Tasya juga menambahkan jika ia tidak pernah lupa untuk menggunakan sunblock setiap 
hari. " Aku tidak pernah ketinggalan dengan sunblock. Apalagi saat terpapar sinar matahari 
langsung, pasti aku tidak pernah lupa pakai sunblock," kata artis yang akrab disapa Tasya 
ini. 

Untuk perawatan kesalon setiap bulannya Tasya mengaku memilih perawatan kecantikan 
yang simpel." Paling aku kalau ke salon seringnya spa luluran sama crembath," ungkapnya. 

Perawatan yang dilakukan dari dalam Tasya mengaku selalu berolahraga. Berenang , 
gym, muaythai dan istirahat cukup. Dari cara sederhana itulah Tasya mendapatkan kulit 
segar dengan kecantikan yang dimilikinya. 


